WN 
" £ 
S 
yna 
N 


“KARENA CONGKAK ORANG FASIK GIAT MEMBURU 
ORANG YANG TERTINDAS, MEREKA TERJEBAK 
DALAM TIPU DAYA YANG MEREKA RANCANGKAN.” 
(MAZMUR 10:2). 


TAK ADA YANG SEMPURNA 


Bila seseorang dikuasai oleh kecongkakan 
maka Tuhan harus tersingkir dari hidupnya, 
sebab kecongkakan membuat seseorang 
merasa diri paling sempurna, karena 

itu Tuhan yang Maha Sempurna harus 
disingkirkan. 


Dalam kecongkakannya seseorang akan 
memandang orang lain rendah. Lucifer 
mengalami kejatuhan karena sifat congkak 
ini (Yesaya 14:12-15). 

Hal yang kedua, kecongkakan akan 
membuat seseorang dengan mudah 
melakukan kejahatan. Karena Allah sudah 
disingkirkan dari hidup orang congkak, maka 
mereka akan dengan mudah melakukan 
kejahatan (ayat 7-11). 


Tahta iblis dalam kehidupan manusia itu 
bernama “Kecongkakan” tapi tahta Tuhan 
namanya “Kerendahan hati”. “Sebab 
beginilah firman Yang Mahatinggi dan 

Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk 
selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: 
“Aku bersemayam di tempat tinggi dan di 
tempat kudus tetapi juga bersama-sama 
orang yang remuk dan rendah hati, untuk 
menghidupkan semangat orang-orang yang 
rendah hati dan untuk menghidupkan hati 
orang-orang yang remuk.” (Yesaya 57:15). 


Pr ENDEKAT 


Kecongkakan akan muncul bilamana 
seseorang mulai menjauh dari Tuhan. 
Karena itu penting bagi kita untuk 
mempunyai saat teduh yang efektif, 
yang membawa kita selalu mengalami 
hadirat Tuhan. 4 


Bagaimana supaya saat teduh 


kita efektif? 


Da peliharalah dan kembangkan rasa 
rindu dan butuh akan Tuhan. Tanda kalau 
kita memiliki kerinduan dan kebutuhan 
akan Tuhan adalah saat teduh tidak menjadi 
beban tapi menjadi kesukaan. 


Ie pergunakan waktu bersaat teduh 
dengan efisien. Satukan pikiran, perasaan 
dan tubuh hanya untuk mencari Tuhan 

dan mengalami Tuhan, karena seringkali 
yang terjadi adalah mulut kita memuji 

dan menyembah Tuhan, tapi pikiran dan 
perasaan kita terpisah satu dengan yang lain. 


Wu setiap kali kita mengalami hadirat 
Tuhan maka pasti muncul kesadaran akan 
ketidaksempurnaan kita, sehingga terjadi 
koreksi atas cara pikir kita yang salah, 
motivasi yang tidak murni, perkataan 

dan tindakan yang tidak sesuai dengan 
Firman Tuhan, dan yang pasti iman kita 
pasti disegarkan hingga muncul rasa damai 
serta sukacita yang membuat kita dapat 
melihat masa depan yang penuh dengan 
pengharapan, bilamana tanda-tanda ini 
terjadi maka saat teduh kita dapat dikatakan 
efektif. 


Desa catatan terakhir yang penting 
untuk dijadikan patokan, bahwa 

kedekatan kita dengan Tuhan, pasti 
menghasilkan kerendahan hati, karena kita 
selalu berada dalam kesadaran bahwa hidup 
semata-mata karena anugerah Tuhan, tidak 
ada yang bisa dibanggakan dari diri kita 
kecuali anugerahNya, Tuhanlah segalanya 
bagi hidup kita. Sobat, waspadalah terhadap 
kecongkakan. Pdt. Samuel Handoko 


“Benar-benar sebuah perjumpaan 
yang tak terlupakan”, demikian 
kesan jemaat GMS Balikpapan dan 
umat Kristen di Balikpapan saat 
menghadiri KKR “Mujizat Kuasa-Nya 
3” dan “Festival Kuasa Allah 22” 
yang diadakan GMS Balikpapan di 
Lapangan Udara Sepinggan, pada 


hari Jumat dan Sabtu (8-9/5) lalu. Pdt. 


Fuji Harsono yang menjadi pembicara 
Mujizat KuasaNya 3 dan Pdt. Philip 
Mantofa di FKA 22 . 


ari segi persiapan, panitia menemui 

banyak kendala, dimulai dari ijin 

tempat dari Pejabat Lanud yang baru 
keluar seminggu sebelum hari H. Lalu ijin dari 
kepolisian didapat empat hari sebelum hari 
H. 


Belum lagi pergumulan dengan para 
vendor, terutama mepetnya pembangunan 
panggung. Akan tetapi hal ini justru semakin 
menguatkan ikatan persahabatan dan kerja 
sama antar panitia, jemaat, dan bahkan 
para peserta Mission Trip dari Surabaya, 
Jakarta, Samarinda, Banjarmasin dan kota- 
kota lainnya. Meski sempat terkendala 
cuaca, namun KKR Mujizat KuasaNya pada 
hari pertama berlangsung lancar. Ribuan 
umat, dan ratusan orang sakit dilawat Tuhan 
dengan luar biasa. 

Seorang wanita yang tangannya tidak bisa 
diangkat ke atas akibat kecelakaan dua tahun 
sebelumnya, setelah didoakan mengalami 
kesembuhan. Ada pula seorang bapak yang 
mengalami stroke ringan sebagian tubuhnya 
sehingga tidak bisa digerakkan, dengan kuasa 
Tuhan, ia bisa langsung menggerakkan bagian 
tubuh tersebut. 


1 Ya 
KY 


Malam harinya, panitia dikejutkan dengan 
hujan deras yang mengakibatkan rigging 
panggung roboh cukup parah. 


Sempat kaget, namun iman setiap pelayan 
Tuhan justru semakin bangkit. Pdt. Philip yang 
mengetahui kejadian tersebut tetap tenang 
dan mengatakan bahwa beliau merasakan 
damai sejahtera dan FKA akan tetap berjalan 
dengan segala kondisi yang terjadi. 

Sepanjang pagi hingga sore semua panitia 
yang terlibat bekerja sama membersihkan, 
menguras air di lapangan. Tanpa mengenakan 
alas kaki menimbun tanah yang becek dengan 
pasir, memasang scaffolding untuk lampu 
sorot ke panggung. Tenda pun disingkirkan, 
sehingga panggung hari kedua hanya 
beratapkan langit tanpa tenda penutup. Para 
pendoa semakin gigih untuk berdoa. 


Puji Tuhan, setengah jam sebelum acara 
dimulai, perbaikan selesai. Kuasa Tuhan 
semakin besar dinyatakan melalui Pdt. Philip 
Mantofa. Ribuan jemaat dijamah Tuhan dan 
sebagian besar menerima baptisan Roh Kudus. 
Seorang anak kecil yang telinga sebelah 
tidak bisa mendengar, malam hari itu bisa 
mendengar. Ada juga seorang ibu yang 
mengalami tumor payudara kiri dan kanan, 
setelah didoakan pada hari pertama benjolan 
di payudara Ibu tersebut mengecil. Hari kedua 
ia datang lagi dan benjolan tumor itu hilang 
sama sekali. 

Tercatat selama dua hari pelaksanaan 
Mujizat KuasaNya 3 dan FKA 22, dihadiri 
oleh lebih dari 8000 orang, 514 orang 
sakit, 3176 menyaksikan via live streaming, 
564 meresponi altar call dan 116 dibaptis. 
Balikpapan for Jesus! 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @cmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 
Pdp. Rebecca Lippy 


Bagi anda yangingin 
mengirimkan kesaksian / 
tulisan, kieimnkan ke 
redaksi Voice 


Jf Cempaka 24, Sby, 

Telp: 031-60007000 
tax2031-5322452 

Cemal ke agung. p @gins.or.id 


“redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuaistandar Voice 


: Pk.08.00, 11.00, 
: 20100, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


? Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Mulyadi Budiyanto 


: Mawar Sharon 


Women 
Pk.10.00 WIB 


/ GMS main hall 


The Summit 
Pk.19.00 WIB 


' /GMS main hall 
: Bp. Eric Pramono (Jkt) 


Pk. 08.00, 11.00, 


' 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: Mawar Sharon Senior 
: Edukasi Kesehatan 

: bersama Entrasol 

: Pk.10.00 WIB 

: /R. Chapel 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Mulyadi Budiyanto 


en 


THESUMMIT | 
RABU, 24 JUNI 2015 


: Pk.08.00, 11.00, 
' 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Soekirno Tarjadi 


: Doa Malam 

: 19.00 WIB 

: / GMS main hall 

: Pdt. Eriel Siregar (Jkt) 


! Pk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


BP.ERIC PRAMONO 


“GRK ESOOO6 SMAJIT CASUAL 


DicitAL AN 
MARKETING 2 


NFO FIFI SOEN (03I-600070001 


: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


' Pk.15.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


: Army of God 

: Pelajar 

: Pk.16.00 WIB 

: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Army of God 
: Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


: / GMS main hall 


Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


21 JUNI 2015 R CHAPEL : SEUSAI IBADAH 


——-gk 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anakl pk. 08.00 WITA 
eb. Umum #4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp Ao) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 


Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum I - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 1, 
Jl. Jend. Sudirman 57 

CP. Theo (081995118283) 

Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Lampung 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


ada hari Kamis (7/5) lalu, Nathan 
b Nate, anak kami yang berumur 

1 tahun 7 bulan demam dan 
muntah-muntah. Ketika sedang tidur 
siang, tiba-tiba dia tersedak dan 
langsung kejang dengan posisi mulut 
terbuka (seperti ikan kehabisan oksigen) 
dan lendir keluar dari mulutnya. Nate 
langsung saya larikan ke UGD terdekat. 
Sepanjang perjalanan saya hanya bisa 
berdoa sambil berbahasa roh. 

Sampai di UGD, tim medis segera 
memeriksa Nate. Tak lama, Nate berhenti 
kejang, tapi tidak bernapas dan tidak 
ada denyut jantung. Penanganan segera 
dipindah ke bagian intensive care UGD 
dan tim “code blue” ikut menangani. 

Meski ruangan itu tertutup korden, 
sempat terlihat sedikit kalau semua 
orang di dalam panik. Saya kaget. Saya 
langsung berlutut dan berdoa kepada 
Tuhan. Saya memohon belas kasihan 
dan pengampunan Tuhan. Suami saya 
mendampingi Nate di dalam intensive 
care UGD. 


NY 


Suami saya mengatakan, setelah dilakukan 
pacu jantung (CPR) dan suntik andrenalin, 
sekitar 15-30 menit kemudian mujizat 
terjadi. Puji Tuhan! Anak kami bernafas dan 
jantungnya berdenyut lagi. 

Setelah itu, Nate dirawat di ICU selama 
3 hari. Hari pertama masih dipasangi 
ventilator. Hari kedua pagi ventilator sudah 
dilepas. Perkembangannya sangat cepat 
sekali. 

Nate seperti anak normal lainnya, tidak 
seperti anak yang jantung dan paru-parunya 
pernah berhenti. Di ICU tetap aktif, tidak 
terlihat sakit. Dan sampai sekarang tidak 
terjadi hal yang buruk pada anak kami. 
Nate tumbuh normal, bahkan lebih cerdas 
dibanding sebelumnya. 

Melalui kejadian ini, banyak pelajaran 
yang kami dapat. Kami dapat merasakan 
kasih karunia Tuhan yang besar. Sungguh 
mujizat luar biasa bagi kami. Kami percaya 
Tuhan selalu menyertai dan menopang 
orang-orang yang percaya kepada-Nya. 
Thank you God. You are the best! « (Melisa 
Tjandra - jemaat GMS pusat - multimedia 
ibadah 3) 


endattarar 


Rp. 75.000 / Pax 


dari yang trs 
Rp. 60000, 


rta Bis kumpul di 


GMS Pusat. Pk 12.00 WIB 


TIL SOMETHING HAPPEN. “WENNNNENNNNA 


& 3 (031) 60007000 ext 148 
( Pada Jam Kerja 


yag 
Jageline Celosse 


Jumat, 3 Juli 2015 Sabtu. 4 Ju 2015 —a— 40 
1300 - 1700 Registrasi 05.00 DO 0 De 3 Fajar ( Main Hali ) Ah 
1800 - 1900 Makan Malam 0700 - € 


1900 - 2130 Session 1 ( Main Hall 0900 


7 & 


WAHYU 


SERI PENGAJARAN AKHIR JAMAN 


& 
c 
| 


BERSAMA PS. PHILIP MANTOFA, BRE. @ 


@ MINGGU, 5 JULI 2015 . 


| 
G 
w 

J 

1 
mM 
-.) 


SARY CELEBRATION 


IBADAH SPESIAL DI SEMUA IBADAH GMS 


Sabtu, 27 Juni 2015 


Ibadah AOG Teen : Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Ibodah ProM Sabtu Pk. 19.00 WIB 


Minggu, 28 Juni 2015 
Ibadah UmumI — : Minggu Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum Il: Minggu Pk. 10.00 WIB 
Ibadah AOG Youth: Minggu Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Umum III Minggu Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Umum IV : Minggu Pk. 19.00 WIB 


S " Jemoat harap datang lebih awal 


“ Jermoat sateit harop datang di ibodah Umum | & IV 


LAUNCHING BOOK 


28 JUNI 2015 


. PUSTAKA 
RAJAWALI 


GET @5'" GMS BOOK 


DAPATKAN DI PUSTAKA RAJAWALI 


